Artati, dkk. 


SERA an N 


A 


H 


2 


MPA 


Versi Pdf Lengkapnya di i 


Berkah Sampah 


Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 

Telf. : (0274)895042, 086440 : Fax. : (0274)895330 


5 : Email : dekanat@ftsp.uii.ac.id 
SU 


Homepage : www.uii.ac.id 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 


Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri 

atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 

terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau ptoduk Hak Terkait untuk pelaporan 
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual, 

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian 
ilmu pengetahuan, 

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 
kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar, 
dan 

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin 
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berkah Sampah 


Hanindya Kusuma Artati, dkk 


@eepublish 


glorify and develop the intellectual of human's life 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERKAH SAMPAH 
Hanindya Kusuma Artati, dkk. 
Ilustrator : Fikrul Huda dan Jimmy Kurniawan 
Desain Cover : Dwi Novidiantoko 
Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata 
Sumber Gambar : www.freepik.com 


Cetakan Pertama: Maret 2018 


Hak Cipta 2018, Pada Penulis 


Isi diluar tanggung jawab percetakan 


Copyright O 2018 by Deepublish Publisher 
All Right Reserved 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


PENERBIT DEEPUBLISH 
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) 
Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 


Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
Ji.Kalturang Km.9,3 — Yogyakarta 55581 
Telp/Faks: (0274) 4533427 
Website: www.deepublish.co.id 
www.penerbitdeepublish.com 
E-mail: cs@deepublish.co.id 


sa Dalam Terbitan (KDT) 


ARTATI, Hanindya Kusuma 
Berkah Sampah/oleh Hanindya Kusuma Artati, dkk.--Ed.1, Cet. 1-- 
Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018. 


vii, 16 hlm. Uk:15.5x23 cm 


ISBN :978-602-453-793-7 

ISBN Elektronis : 978-602-453-851-4 

1. Hukum Kesehatan Umum I. Judul 
344.04 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Assalamu alaikum. Wr. Wb 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan 
hidayahNya, telah terselesaikannya buku Berkah Sampah yang 
disusun oleh FTSP UII Yogyakarta. 

Buku ini persembahan dari FTSP UII untuk masyarakat sebagai 
panduan dalam mengelola sampah. Diharapkan dengan buku ini akan 
memudahkan masyarakat mengetahui secara detail pengolahan, 
pemanfaatan dan daur ulang sampah sehingga akan berdampak pada 
kelestarian lingkungan. 

Buku ini disajikan dalam bentuk grafis dan gambar, sehingga 
informasi yang disampaikan akan mudah dipahami baik dari konsep 
dan persyaratan maupun contoh implementasi lapangan. Diharapkan 
dengan penyajian ini akan lebih mudah diaplikasikan di lapangan 
oleh masyarakat, sehingga akan memberikan kemanfaatan yang 
optimal. 

Kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna 
penyempurnaan kedepan, karena dalam penyusunan buku ini tidak 
lepas dari kekurangan. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu penyusunan buku ini. 

Wassalamu alaikum. Wr. Wb. 


Yogyakarta, November 2017 


Tim Penyusun 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TIM PENYUSUN 


Penanggung Jawab 
Dr-Ing., Ir., Widodo Brontowiyono 


Pengarah 
Setya Winarno, ST., MT., Ph.D 


Ketua 
Hanindya Kusuma Artati, ST., MT. 


Anggota 
Dhandun Wacano, S.Si., M.Sc. 
M. Galieh Gunagama, ST., MT. 
Adityawan Sigit, ST. 
Fajri Mulya Iresha, ST., MT. 
Robby maghzaya, ST., M.Sc. 
Sahid Faoji, SST. 


Ilustrator 


Fikrul Huda 
Jimmy Kurniawan 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar boom akan owani vi 
Tim Penyusun. Jen ena Bana vii 
Daftar ISi.cooisoooiocoennts uin ena anakan maniak daan alasan viii 
Latar Belakang: der asnn inna naa nn nan dana sa Kanan aka Naa AN NN 1 
Dasar Hukum Persampahan aa 2 
Sarmpahi Rurnah Tangga oo mo.ooomocooomomibsebnsn kabel 3 
Katagorisasi Sampah woo. coco@oo.oomomoooommsmsus msi 4 
Pengelola Sampah. van sieeoneimlanniin sanam nina asean 5 
Pengolahan Sampah Melalui Aksi 3 R............ooooooo 6 
Keuntungan beat 8 
Pemanfaatan Sampah Sebagai Bahan Bangunan ..................... 12 
Daftar Pustaka maan aa an ma 15 
viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sampah dihasilkan dari kegiatan Industri dan rumah tangga. 
Dengan peningkatan jumlah penduduk, sebanding dengan 
peningkatan jumlah sampah rumah tangga. 

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari 
kegaiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk Tinja 
dan sampah spesifik. 

Permasalahan sampah perlu mendapatkan perhatian khusus 
dimulai dari rumah tangga. 

Penanganan sampah rumah tangga dengan meminimalisisr 
sampah dan melakukan upaya pengelolaan sampah 


L 
” 


Sumber : Tim Penyusun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DASAR HUKUM PERSAMPAHAN 


“Setiap orang WAJIB MENGURANGI dan 
MENANGANI sampah dengan cara 
BERWAWASAN LINGKUNGAN.” 


Untuk mecapai hal di atas maka perlu dilakukan upaya 
Pengelolaan sampah. 

Masyarakat perlu melakukan Pengelolaan Sampah Pola 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis Masyarakat (Mandiri) 


Undang-Undang no. 18 tahun 2008 

Dalam Undang-undang no. 18 tahun 2008, pada bagian 
kedua pasal 12 ayat satu disebutkan bahwa “Setiap orang 
dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan. sampah 
sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan 
menangani sampah dengan cara yang berwawasan 
lingkungan. 

Peraturan Pemerintah RI No. 81 tahun 2012 

Peraturan Pemerintah RI No. 81 tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah. RumahTangga dan Sampah Sejenis 
sampah ruah tangga. Pasal 10 : Setiap oarang waji 
melaukuakn pengurangan sampah dan penanganan sampah 


Amanat : UU NO. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 tahun 2012 
PENGELOLAAN SAMPAH 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jenis-jenis Sampah 

Secara umum, penggolongan sampah di Indonesia dibagi 
menjadi beberapa bagian : 
Sampah organik, 


“ Plastik, 

» Kertas, 

“ Logam, 
“Kayu, 

e Karet, 

»  Tekstil/kain, 
“ B3, dan 


« Sampah lain-lain. 


Sebagian besar sampah masyarakat Indonesia masih tergolong 
sampah organik. Sampah organik ini terdiri dari sampah sisa 
makanan, sisa dapur, dan sampah kebun. 

Sementara untuk sampah plastik, banyak sekali macamnya. 
Namun, dari kementrian perdagangan dan juga melalui kesepakatan 
perdagangan internasional telah menggolongkan plastik menjadi 7 
golongan besar, 

Untuk sampah kertas, lumayan beragam jenisnya, terutama 
kertas putih, kertas koran, kardus, dan dupleks. Untuk yang 
disebutkan terakhir ini, adalah sampah kertas yang jenisnya 
multilayer. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DEAAIIA 
KeENANeA 


Pemilahan sampah dilakukan dari sumber sampah seperti: 
Sampah rumah tangga atau Tempat pembuangan sampah sementara 


(TPS) 


Sampah organik merupakan 
bahan bahan alam tidak 
terpakai yang dapat terurai/ 
busuk seperti: Daun-daun 
kering, sisa makanan, 


Sumber : Tim Penyusun 


4 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang terdiri atas : 
GH Sampah Rummah Tangga 

UG Sampah sejenis sampah Rumah Tangga 

UI Sampah Spesifik 


Tujuan : 
Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 
menjadsikan sampah sebagai Sumberdaya 


Sumber : Tim Penyusun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengertian 

PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI AKSI 3R: 
@ REDUCE: MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH 
@ REUSE: MEMANFAATKAN BARANG BEKAS 
@  RECYCLE: MENDAUR ULANG SAMPAH 


Tujuan 
@ MEMINIMALKAN JUMLAH SAMPAH YANG DIBUANG KE 
LINGKUNGAN (AIR, TANAH, UDARA) 
@  MEMAKSIMALKAN NILAI DAN POTENSI SAMPAH SEHINGGA 
DAPAT DIDAYAGUNAKAN OLEH MASYARAKAT SECARA 
OPTIMAL 


Bak Kontainer Bak Kontainer 
Lingkungan Bangunan TPST 


Rumah 


REDUCE 


@ Memilih penggunan barang yang dapat di daur ulang. 

@ Menggunakan barang yang tidak sekali pakai. 

@ Memelihara dan menggunakan alat/barang dalam jangka waktu 
lama. 

@ Memakai bahan alami. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


@ Tidak menggunakan bahan hanya satu kali pakai. 
@ Memberikan barang bekas pakai kepada yang memerlukan. 


REUSE 
@ Menggunakan bahan bekas untuk keperluan rumah tangga. 
@ Mengaplikasikan Disain menggunakan bahan alami. 
@ Menggunakan barang bekas sebagai material bangunan. 


RECYCLE 
@ Menjadikan sampah organik sebagai sumber energi biogas dan 
pupuk. 


@ Menjadikan sampah rumah tangga bernialai jual tinggi. 
@ Menjadikan sampah rumah tangga menjadi fungsi baru. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(OMOMORO 


@ 


Menjadikan masyarakat peduli akan sampah dan lingkungan. 


Menjadikan 
persampahan 


masyarakat 


Membuka peluang usaha. 
Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. 
Membantu Program pemerintah di bidang persampahan. 


Menjadikan masyarakatberperilaku 3R (mengurangi, memilah 
& mendaur ulang sampah). 


sebagai 


Mengurangi polusi udara, tanah dan air. 


CONTOH PENERAPAN 3R DI RUMAH 


Plastik 


Mengganti 

bungkus kertas 
dengan wadah 
Piring Kertas D 


Piring 


Membawa 
wadah sendiri 
Tas plastik 5 
tas belanja 
Botol Plastik 5 
Membawa 
botol minum 
Sedotan D 
tidak menggu- 
nakan sedotan 


Memanfaatkan 
halaman balik 
kertas bekas 
untuk menulis 
konsep/draft 
Menggunakan 
bekas kalender 


pelaku 


untuk cetak kartu 


nama 


Plastik belanja 
utk wadah lagi 
Menggunakan 
gelas agua utk 
tempat 
pembibitan 
tanaman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pengelolaan 


Dibuat 
amplop,hiasan, 


kertas daur ulang 
Membuat benda 


kerajinan dari 
sampah 


Bungkus foil 
dibuat kerajinan, 
hiasan, tali, dll 


Sisa 
makanan 


Tidak 
menyisakan 
makanan 


Memilih 
produk dalam 
kemasan besar 
(Kaleng cat 1 


peil) 
Meminimalisir 
penggunaan 
kaca 


Utk pakan ternak 


Menggunakan 
kaleng cat untuk 
pot bunga 


Botol kaca untuk 
bahan bangunan 
Memanfaatkan 
Botol bekas 
untuk wadah 
minuman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dibuat kompos 
Membuat biogas 
dari sampah 
organik 
Membuat 
biorang dari 
sampah organik 


Membuat benda 
kerajinan dari 
sampah kaleng 


Dibuat kerajinan, 
hiasan, 


Membuat bataco 
dari styrofoam 


BERKAH SAMPAI 


GOTONG ROYONG MENGHIDUPKAN TPS 3R 


Sumber : Dok. Foto REKOMPAK Merapi 


Produk Kegiatan Kelompok daur ulang Sampah 
Anorganik Menjadi Barang Kerajinan bernilai 


& 


— Sumber : Dok. Foto REKOMPAK Merapi 


PEMANFAATAN SAMPAH SEBAGAI 
BAHAN BANGUNAN 


igetongan | MM... Botol. Bekas 281 


| | 


| 
Ii 
| 


Lk || | 


hh 


- 


Sumber : www.isroi.com Sumber : www.kompasiana.com 


Botol Bekas Botol Bekas 


Sumber : www.forum. Sumber : www.unej.hms.bogspot.com 
rumah123.com 


Sumber : www.mongabay.id 


Sumber : www.media.roang.com 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


D Perubahan Gaya hidup 

DU Jangan menyisakan makanan 

UH Terbiasa memilah 

UU Memperlakukan sampah organik 

UG Trik menggunakan ulang barang-barang bekas di sekitar kita 


Sumber : Tim Penyusun 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR PUSTAKA 


Kasjono , Pengelolaan Sampah Mandiri, Produktif, Dan Ramah 
ingkungan 
Berbasis Partisipasi Masyarakat Dengan Sistem 
“Shodagoh/Sedekah” , Sedekah Sampah 


Peraturan Pemerintah RI No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis sampah ruah 


tangga 


Ristrini, Rukmini dan Oktarina : Analisis Implementasi Kebijakan 
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di 
Provinsi Sumatera Barat : jurnal Penelitian Sistem Kesehatan 
2012 


Rekompak Merapi 2104, Laporan Kegiatan Pendampingan 
Livelihood, Kementrian PU-CK 


Mita Widyastuti ,2005, Manajemen Bencana: Kajian Dan Ruang 
Lingkup, Jurnal Madani Edisi II 


Undang-Undang RI no. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
www.lingkungan hidup.com 

www.isroi.com 

www.kompasiana.com 

www.forum. rumah123.com 

www.unej.hms.bogspot.com 

www.mongabay.id 


www.media.roang.com 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“SAAINYA MEMULAI, TAK PEDULI SEBERAPAPUN JUMLAH 
ORANG YANG MENGIKUTI KITA” 


“SAAINYA BERGERAK, TAK PEDULI SEKECIL APAPUN LANGKAH 


UNTUK MELAKUKANNYA” 


“SAAINYA BERAKSI, TAK PEDULI SEPERTI APAPUN REAKSI DARI 


SEKITAR KITA” 


Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 

Telf. : (0274)895042, 086440 : Fax. : (0274)895330 
Email : dekanat@iftsp.uii.ac.id 


Homepage : www.uii.ac.id 


16 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kategori : Hukum Kesehatan Umum 


lik, Sleman ISBN 978-602-453-851-4 


@penerbitbuku deepublish | | | 


Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com 
9” 786024 538514 


